Biologi - Paket2 


PAKET II 
PENGAYAAN, SOAL & PEMBAHASAN UJIAN NASIONAL SMP/MTs MATA 
PELAJARAN IPA- BIOLOGI 


22. Indikator soal: 


Disajikan gambar/tabel yang berkaitan dengan data (pengamatan) percobaan ciri makhluk 
hidup, peserta didik dapat menginterpretasikan data dengan sesuai 


Soal: 


Perhatikan gambar berikut 


Ciri mahluk hidup yang ditunjukkan oleh gambar 
tersebut adalah.... 

A. Ekskresi 

B.  iritabilita 

C. reproduksi 

D. tumbuh dan berkembang 


Kunci : C 


Pembahasan : 


Gambar menunjukkan sepasang katak sedang kawin dan bertelur untuk dibuahi oleh sperma 
katak jantan secara eksternal. 


23. Indikator soal: 
Disajikan beberapa gambar hewan/tumbuhan peserta didik dapat mengelompokkan berdasar 
cirl yang dimiliki 
Soal : 


Perhatikan gambar berikut! 


1 


Dari gambar organisme tersebut, hewan yang masuk dalam kelompok yang sama adalah... 
A. 1,2, 3 

B. 1,3,4 

Cc. 1,2,4 

D. 2,3,4 


Biologi - Paket2 


Jawaban:C 


Pembahasan : 


Hewan pada gambar 1,2,4 merupakan hewan pengerat ( Ordo: Rodentia), hewan 3 bukan 
hewan pengerat. Hewan pada gambar 3, termasuk kelompok ordo Carnivora, Familia 
Fellidae 


Indikator soal: 


Disajikan gambar tentang jaring makanan dimana salah satu komponen pada jaring 
tersebut tidak ada/punah, peserta didik dapat menjelaskan agar jaring makanan tersebut 
menggambarkan ekosistemseimbang 


Soal : 


Perhatikan jaring-jaring makanan berikut! 


Bila dalam ekosistem tersebut, — rubah habis akibat diburu oleh manusia, yang dapat 
diupayakan manusia agar hama tikus tidak berkembang dan merajalela adalah... 

A. mengiusir tupai pesaing tikus 

B. Menjaga kelestarian elang dan burunghantu 

C. Membasmi hama belalang denganpestisida 

D. Menjaga kelestarian kelinci dan burung pemakanserangga 


Kunci Jawaban: B 


Pembahasan : 


Elang dan burung hantu dapat menggantikan fungsi rubah sebagai pengendali populasi tikus 
(Prinsip Substitusi) 


Biologi - Paket2 


25. a. Indikatorsoal: 


Disajikan gambar/pernyataan tentang pencemaran lingkungan, peserta didik dapat memberi 
contoh usaha yang dapat dilakukan untuk mengurangi pencemaran lingkungan tersebut 


Soal: 


Perhatikan gambar tumpukan sampah organik berikut! 


of 


 (http://retnifitria. wordpress.com 


Usaha manusia yang dapat dilakukan untuk mencegah dan mengatasi persoalan seperti 
dalam gambar tersebut adalah.... 

A. pemilahan sampah rumah tangga, pembuatan kompos, dan pendirian banksampah. 
B. pembuatankompos,pendirianbanksampah,danpembakaransampahditempatsampah. 


C. pendirian bank sampah, pembakaran sampah di tempat sampah, dan pemilahan sampah 
rumahtangga. 


D. pembakaransampahditempatsampah,pemilahansampahrumahtangga,danpembuatan 
kompos. 


Kunci Jawaban: A 


Pembahasan : 

Jawaban B, C, dan D, terdapat jawaban dengan membakar sampah. Pembakaran sampah 
bukan merupakan jawaban persoalan yang baik dan benar, karena akan menimbnulkan 
pencemaran yang lain. 


25. b. Indikator soal: 


Disajikan pernyataan/kasus tentang kerusakan lingkungan, peserta didik dapat menyebutkan 
faktor-faktor yang mempengaruhi kerusakan lingkungan tersebut 


Soal 


Perhatikan cuplikan teks berita berikut: Pada hari Rabu 23 April 2014 pagi, diperkirakan, 
sebanyak belasan ekor gajah menyerang Desa Bergang, Kecamatan Ketol, Aceh Tengah,. 
Puluhan hektare kebun masyarakat, mulai dari kopi, coklat, pinang, termasuk cabai rusak 
diamuk binatang berbelalai panjang itu, tetapi tidak sampai menyerang rumah penduduk. 


Biologi - Paket2 


Tidak hanya gajah, satwa liar lain juga sering menyerang lahan pertanian penduduk, seperti 
landakyangmerusaktanamanpalawijadankebunsawit,kasusnyabelumlamainiterjadidi 
Kecamatan Langkahan dan Cot Girek. Dampak lainnya yang sangat dirasakan masyarakat 
Aceh Utara adalah abrasi bibir Sungai (Krueng) Kreuto, dipicu rusaknya daerah tangkapan 
airyangberadapadakawasanhutanlindungCutMutiadiBateUleu, KecamatanCotGirek. 
(TribunNews.com) 


Dari cuplikan berita tersebut, faaktor-faktor yang menyebabkan i peristiwa itu terjadi lagi 
adalah.... 

A. menyempitnya habitat gajah 

B. tidak adanya darah konservasi gajah 

C. lahan perkebunan dan habitat gajah tidak dipisakan 

D. tidak adanaya pos-pos penjagaan lahan perkebunan. 


Kunci Jawaban : A 


Pembahasan : 


Dengan menjaga kelestarian hutan sebagai habitat gajah, gajah dapat memenuhi kebutuhan 
makandanhidupnya,sehinggatidakmenjarahkelahanperkebunanmanusia.LangkahB,C, dan 
D tidak mungkin/sangat sulitdilakukan 


Indikator soal: 


Disajikan data peningkatan populasi penduduk di suatu daerah peserta didik dapat 
menjelaskan pengaruhnya terhadap lingkungan. 


Soal: 


Perhatikan grafik jumlah penduduk di suatu wilayah dalam 8 tahun berikut ini! 


Proporsi jumiah penduduk dan lahan terbuka dalam & 
tahun 


ToO00 


140m 
t20oOoO 
ae Sie 8) 
nix 
tien 
“4tesO 

s eal 1) nat co —_ 

2004 200% 203028 O10 voi? 

uduk = luas tala 


= jl pend i terbuka (ha) 


Dari grafik tersebut, persoalan lingkungan yang akan dihadapi oleh wilayah tersebut 


A. menurunnya hasil pertanian 

B. meningkatnya kasus kriminal 

C. meningkatnya kasus kelaparan 

D. meningkatnya volume sampah rumahtangga 


Biologi - Paket2 


Kunci Jawaban: D 


Pembahasan : 
meningkatnyapopulasimanusiaakanmeningkatkanvolumesampah.Meningkatnyavolume 
sampah harus diikuti pengelolaan yang labih baik. Pengelolaan sampah memerlukan waktu 
lama dan ruang yang luas. Menurunnya ruang terbuka akan menurunkan area pembuangan 
sampah. 


. Indikator soal: 


Disajikan gambar struktur bagian tulang peserta didik dapat menjelas- kan fungsi bagian 
yang ditunjuk. 


Soal: 

Perhatikan gambar ruas persendian berikut! 

Fungsi bagian yang ditunjuk R adalah.... 
A. melumasi persendian 

B. bantalan persendian 

C. selaput antar tulangsendi 

D. cakramsendi 


Kunci Jawaban: A 


Pembahasan : 


Bagian R adalah minyak senovial, yang berfungsi untuk melumasi persendian agar 
memudahkan gerakan sendi. 


Indikator soal. : 
Siswa dapat menjelaskan pertumbuhan dan perkembangan 


Soal: 


Perhatikan gambar! 


biji jagung 


Biologi - Paket2 


Dari gambar fenomena biologi yang teramati adalah.... 
A. pertumbuhan, yaitu munculnya koleoptil dari biji 
B. perkembangan, yaitu bertambahnya jumlah daun 
C. pertumbuhan, yaitu memanjangnya akarserabut 

D. perkembangan, yaitu bertambah besarnya daun 


Kunci Jawaban : C 


Pembahasan : 


Petumbuhan ditandai dengan bertambahnya ukuran dan atau jumlah bagian/anggota tubuh 
organisme;Perkembanganditandaidenganterbentuknyastrukturdanataufungsibarudalam 
tubuh organisme. Munculnya koleoptil dari biji merupakan perkembangan sedangakan 
bertambahnya jumlah daun dan bertambah besarnya daun merupakan tanda pertumbuhan 


Indikator soal.: 
Siswa dapat menentukan enzim yang berperan dalam proses pencernaan dan fungsinya 
Soal 


Pasangan kelenjar atau organ, enzim yang dihasilkan, bahan dasar, dan hasil yang paling 
tepat adalah.... 


Option Kelenjar/organ Enzim Bahan dasar Produk 
A dinding lambung | pepsin protein Asam amino 
B pankreas tripsin protein pepton 
C hati empedu lemak gliserol 
D dinding usus halus | enterokinase | tripsinogen | tripsin 


Kunci Jawaban : D 


Pembahasan: 
Kelenjar/Organ Enzim 


Fungsi 


Bahan dasar hasil 


Ludah/Ronggamulut Ptialin/Amilase | amilum maltosa 


Dindinglambung Pepsin proten pepton 
Renin 5uUSU Prot mengqumpal 
TIC. pepsinogen pepsin 
Triger pilorus Membuka/ menutup 
kuman mati 
Pankreas Amilase amilum Maltosa/glukosa 
Lipase lemak As.lemak, gliserol 
Tripsin Protein Asam amino 
DBdg usus halus Erepsin Protein Asam amino 
Enterokinase Aktivasi Erepsin 
erepsinogen tripsin 


&tripsinogen 
karbohidrat 


Maltase, laktase, 
sakarase 


Glukosa, 
galatosa,fruktosa 


empedu 


Biologi - Paket2 


29. a. Indikatorsoal: 
Siswa dapat menjelaskan proses pernafasan dada/perut 


Soal: 

Pernyataan berikut yang menunjukan proses ekspirasi pada pernafasan dada adalah.... 

A. otot—otot sekat rongga dada berkontraksi, volume rongga dada membesar sehingga 
tekanan mengecil, dan udara luar masuk ke paru-paru. 


B. otot—otot otot antar tulang rusuk relaksasi, tulang rusuk turun, volume rongga dada 
mengecil sehingga tekanan membesar, dan udara dalam paru-paru keluardari. 


C. otot diafragma berkontraksi, tulang rusuk terangkat, volume rongga dada menurun, 
tekanan rongga dada mengecil, udara masuk keparu-paru. 


D. Otot diafragma dan tulang rusuk relaksasi, volume rongga dada membesar, tekanan 
rongga dada mengecil, udara masuk keparu-paru. 


Kunci Jawaban: B 


Pembahasan: 


Faseinimerupakanfaserelaksasiataukembalinyaototantaratulangrusukkeposisisemula yang 
dikuti oleh turunnya tulang rusuk sehingga rongga dada menjadi kecil. Sebagai 
akibatnya,tekanandidalamronggadadamenjadilebihbesardaripadatekananluar,sehingga 
udara dalam paru-parukeluar. 


29. b. Indikator soal: 
Peserta didik dapat menjelaskan penyakit pada sisitem pernafasan 


Soal: 

Berikut merupakan pernyataan yang paling tepat berkaitan dengan penyakit Asma, yaitu.... 

A. kelainan penyumbatan saluran pernapasan yang disebabkan oleh alergi seperti debu, 
bulu, ataupun rambut 

B. paru-paru tidak dapat melepaskan __ oksigen secara optimal yang ditandai dengan 
kesukaran bernapas 

C. meningkatnya kadar CO, dalam paru-paru sehingga udara luar yang bersih sukar sekali 
masuk ke paru-paru 

D. radang pada faring karena infeksi sehingga timbul rasa nyeri pada waktu menelan 
makanan akibat serangan Streptococcuspharyngitis 


Kunci Jawaban: A 


Pembahasan: 

Asma adalah kelainan penyumbatan saluran pernapasan yang disebabkan oleh alergiseperti 
debu, bulu, ataupun rambut. Asma juga dikenal sebagai gangguan pada selaput pipa udara 
yang menyalurkan udara ke dalam paru-paru. Pada penyakit asma, paru-paru tidak dapat 
menyerapoksigensecaraoptimal.Asmaditandaidengankontraksiyangkakudaribronkiolus 
yang menyebabkan kesukaran bernapas. 


Biologi - Paket2 


30. a. Indikatorsoal: 


Disajikan pernyataan/data pada tabel yang berkaitan dengan pembuluh darah, fungsi, dan 
sifatnya, peserta didik dapat menentukan pernyataan/data yang sesuai/benar 


Soal: 

Perhatikan Pernyataan berikut! 
menuju ke arah jantung 
membawa lebih banyakCO, 
ke luar dari jantung, 

elastis 


denyutnya terasa 


NN WN 


tampak dari luar 


Ciri-ciri pembuluh arteri ditunjukkan oleh nomot.... 
A. 1, 2,4 

B. 2,3,4 

C. 3,4,5 

D. 4,5,6 


Kunci: C 


Pembahasan: 


Pembuluh arteri adalah pembuluh darah yang ke luar dari jantung, kaya akan oksigen 
menuju ke seluruh tubuh. Denyut arteri terasa di bagian tertentu pada tubuh seperti bawah 
leherataupunpergelangantangan. Arteriseringdikenaljugadenganpembuluhnadi,terletak agak 
ke dalam dari kulit sehingga tidak tampak dari permukaankulit. 


30. b. Indikator soal: 


Peserta didik dapat menjelaskan penyakit/gangguan dalam sistem peredaran darah berdasar 
kasus/contoh 


Soal: 


Beberapa hari ini Ani harus pergi ke rumah sakit untuk dilakukan transfusi darah. Oleh 
dokter ia dinyatakan menderita thalasemia. Penyakit ini ditandai dengan... 

A. eritrosit dimakan oleh leukosit 

B. meningkatnya jumlah sel darahputih 

C. menurunnya jumlah eritrosit 


D. umur sel darah merah sangatpendek 


Kunci: D 


Pembahasan: 
Thalasemiamerupakansuatukelainanpadaeritrosit,sehinggaselnyamudahrapuhdancepat 
rusak, Ini terjadi karena sel-selnya tidak mampu mensintesis rantai polipeptida alfa (a) dan 
rantai polipeptida beta (B) dengan cukup, sehingga hemoglobin tidak terbentuk. Thalasemia 


Biologi - Paket2 


merupakanpenyakitmenurun, penderitathalasemiaumumnyamemilikijumlahhemoglobin 
yang kurang bahkan hampir tidak ada sama sekali. Oleh karenanya, penderita thalasemia 
melakukantransfusidarahsecararutin.Gejalapenyakitnyabervariasi,dapatberupaanemia, 
pembesaran limpa dan hati atau pembentukan tulang muka yang abnormal. 


31. a. Indikatorsoal: 


Disajikan gambar tentang struktur organ ekskresi ginjal, peserta didik dapat menentukan 
bagian yang berperan dalam proses tertentu 


Soal: 


Perhatikan gambar nefron ginjal berikut ini! 


Pada bagian yang diberi tanda panah berlangsung .... 

A. Proses penyaringan darah sehingga dihasilkan urine 
sekunder 

B. Pengikatan zat-zat yang masih dibutuhkan seperti 
protein dan gula 

C. Filtrasi darah sehingga dihasilkan urine primeratau 
filtrat glomerulus 

D. Reabsorbsi zat-zat yang tidak diperlukan, 
membentuk urinesebenarnya 


Kunci: C 
Pembahasan: 
tubulus 


kontortus 
distal 


badan malphigi 


am 


kontortus 
proksimal 


Bagian yang ditunjuk dengan tanda panah pada soal adalah bagian badan malphigi yang 
terdiri atas glomerulus dan kapsula bowman. Pada proses pembentukan urine bagian ini 
berperan dalam proses penyaringan ( filtrasi) darah yang masuk ke dalam ginjal sehingga 
dihasilkan urine primer. Urine primer akan masuk menuju tubulus kontortus proksimal 
yang akan mengalami reabsorsi sehingga dihasilkan urine sekunder. Urine sekunder akan 
mengalir menuju tubulus kontortus distal. Pada bagian berlangsung proses augmentasi 
sehingga dihasilkan urine sesungguhnya. 


31. 


32. 


Biologi - Paket2 


b. Indikatorsoal: 
Disajikan gambar alat reproduksi pada pria, peserta didik dapat menjelaskan fungsi bagian 


yang ditunjuk 
Soal: 


Perhatikan gambar berikut! 


bagian yang ditunjuk dengan huruf R berfungsi 
untuk.... 

A. memproduksi seltelur 

B. tempat mematangkan seltelur 

C. berlangsungnya proses pembuahan 


D. menghasilkan hormon estrogen 


Kunci: C 


Pembahasan: 


bagian yang ditunjuk dengan huruf R adalah tuba fallopi (oviduk) pada 1/3/ bagian alat ini 
merupakantempatberlangsungnyafertilisasi(pembuahan)yaitupertemuanseltelurdansel 
sperma. 


a. Indikatorsoal: 

Disajikan gambar penampang sistem saraf pusat peserta didik dapat menentukan fungsi 
bagian yang ditunjuk. 

Soal: 


Perhatikan gambar berikut! 


A. pusat koordinasi sistem geraktubuh 

B. mengordinasikan gerakansadar 

C. pusat pengaturan gerakan reflek saatbersin 

D. mengatur kesimbangan tubuh saat gerakcepat 


Kunci jawaban : C 


Pembahasan: 

Bagian yang ditunjuk oleh huruf Z adalah sumsum lanjutan atau medulla oblongata, bagian 
ini berfungsi antara lain sebagai pusat pengaturan reflek bersin, muntah, batuk ataupun 
sendawa. 


Bagian yang ditunjuk dengan huruf Z berperan untuk... 


10 


Biologi - Paket2 


32. b. Indikatorsoal: 
Disajikan gambar struktur/bagian-bagian alat indera khususnya hidung peserta didik dapat 
menentukan fungsi bagian yang ditunjuk 
Soal : 
Perhatikan gambar berikut! 
Bagian yang ditunjuk M berfungsi untuk ... 


L A. menyaring debu maupun udara yang masuk ke 
dalam hidung 

B. menerima rangsang bau yang merupakan 
molekul terlarut dalam lendir 


= C. menghantarkan rangsang dari rongga hidung 


i Pip ke pusat 

I, Ly D. menjaga kelembaban udara yang masuk ke 
dalam ruanghidung 

Kunci: B 

Pembahasan: 


bagian rongga hidung dapat digambarkan sebagai berikut: 


Bagian-Bagian Hidung 


Serabut sarat 
pembau folfaktori) 


Serabut saref 


—— ke otak 


bagian yang ditunjuk dengan huruf M berfungsi untuk reseptor/penerima rangsang bau yang 
merupakan molekul kimia yang terlarut dalam lendir 


ila 


Biologi - Paket2 


33. Indikatorsoal: 


Disajikan gambar batang/daun/akar, peserta didik dapat menentukan fungsi jaringan yang 
ditunjuk 

Soal: 

Perhatikan gambar penampang akar berikut! 

Bagian yang ditunjuk dengan huruf P berperan.... 

A. menyimpan cadangan makanan 

B. mengangkut air dan garam mineral menuju daun 

C. mengedarkan hasil fotosintesis disekitarakar 

D. membelah menjadi selbaru 


Kunci jawaban : B 


Pembahasan: 


Bagian yang ditandai dengan huruf P adalah jaringan xilem pada akar. Bagian ini berperan 
mangangkut bahan dasar fotosintesi yaitu air dan garam mineral dari tanah menuju daun 


Indikatorsoal: 


Disajikanpernyataan/gambarprosespercobaantentanggerakpadatumbuhanyangdiberikan 
rangsang tertentu, peserta didik dapat memprediksi respon yang dilakukan olehtumbuhan 


Soal: 


Kelompok tumbuhan (Zingeberaceae) saat musim kemarau merespon keadaan kekurangan 
air di lingkungan dengann cara ... 

A. menggugurkan daunnya yang sudahtua 

B. mengurangi proses penyerbukansendiri 

C. mematikan daun yang ada dipermukaan tanah 

D. mengeringkan bagian akar sehingga tidak terbentukjahe 


Kunci: C 


Pembahasan: 

Kelompok tanaman Zingeberaceae (Jahe-jahean) merespon keadaan lingkugan yang kering 
dangan cara mematikan daun yang ada dipermukaan tanah sehingga tidak terjadi proses 
penguapan yang berlebihan. 


2 


Biologi - Paket2 


35. a. Indikatorsoal: 


Disajikan pernyataan tentang percobaan fotosintesis peserta didik dapat menjelaskan proses 
percobaan tersebut 


Soal: 


DalampercobaanIngenhouszvolumeudaradalamtabungreaksiyangdikenaisinarmatahari 
meningkatlebihbanyakdibandingyangtidakaterkenasinarmatahari.Halinimenunjukkan 
bahwa.... 

A. Laju proses fotosintesis sangat dipengaruhi oleh kandunganudara 

B. proses fotosintesis sangat membutuhkan cahayamatahari 

C. dalam percobaan ini oksigen ditangkap dalam tabung reaksi 

D. semakin banyak air dalam gelas kimia semakin besar jumlahoksigen 


Kunci: B 


Pembahasan: 


dalam percobaan Ingenhousz tanaman air harus diletakkan di bawah matahari agar reaksi 
fotosintesis berlangsung dengan baik. intensitas cahaya sangat mempengaruhi kecepatan 
laju fotosintesis. semakin baik intensitas cahaya semakin sempurna proses fotosintesis 
berlangsung demikian sebaliknya. 


. b. Indikatorsoal 


Disajikanpernyataantentangpercobaanfotosintesispesertadidikdapatmembuatkesimpulan 
berdasar percobaan 


Soal 


Setelah perendaman daun di alkohol panas, selanjutnya daun di tetesi dengan larutan 
lugol dan terbentuklah warna biru pada bagian daun. kesimpulan dari percobaan tersebut 
membuktikan bahwa proses fotosintesis menghasilkan.... 


A. oksigen 

B. karbohidrat 
C. protein 

D. amilum 


Kunci jawaban :D 


Pembahasan : 


Percobaan fotosintesis oleh Sach dilakukan dengan langkah-langkah seperti menutup 
sebagiandaundenganbahantidaktembuscahaya,kemudiandaundirebusdenganairsampai layu, 
selanjutnya di rendam dengan larutan alcohol panas, dan terakhir di tetesi dengan larutan 
alcohol. Kesimpulan yang di dapat menunjukan bahwa fotosintesis menhsailkan amilum 
atau akarbohidrat. 


t3 


Biologi - Paket2 


35. c. Indikatorsoal 


Disajikan pernyataan tentang percobaan fotosintesis peserta didik dapat menjelaskan tujuan 
dari salah satu tahapan fotosintesis 


Soal 


Sebelum melakukan percobaan fotosintesis guru memberintahkan siswa untuk menutup 
sebagiandauntanamanyangakandijadikanpercobaandengankertaskarbonataualumunium 
foil, ke esokan harinya baru di lakukan percobaan. Tujuan penutup sebagian daun tersebut 
adalah .... 

A. mengurangi terjadinya penguapan air 

B. menghalangi sinar matahari kedaun 

C. agar daun tetap segar dan tidaklayu 

D. menghalangi proses fotosintesis didaun 


Kunci Jawaban : D 


Pembahasan 


Sebelumdilakukanpercobaanfotosintesis, makadaunyangakandijadikanobyekpercobaan 
harusditutupsebagiandenganbahanyangtidaktembussinarmataharisepertikertaskarbon atau 
alumunium foil, hal ini bertujuan untuk menghalangi terjadi proses fotosintesis pada daun 
tersebut 


a. Indikatorsoal 


Disajikan pernyataaan yang berkaitan dengan ciri-ciri beradaptasi pada makhluk hidup, 
peserta didik dapat menjelaskan tujuan adaptasi tersebut 


Soal 
Hewan yang hidup di daerah kutub memiliki bulu tebal dan jaringan lemak yang banyak 


pada kulitnya, hal ini bertujuan untuk .... 
A. melindungi diri dari musuhnya 

B. menahan lingkungan yang dingin 

C. sebagai cadanganmakanan 

D. menyamarkan diri terhadap musuh 


Kunci Jawaban : B 


Pembahasan 

Tujuan adaptasi hewan : 

1. Beruang kutub memiliki kulit dan bulu yang tebal serta jaringan lemak yang tebal 
bertujuan untuk menahan diri terhadap lingkungan yang dingin. 


2. Landak memiliki kulit berduri dan kaku yang berfungsi untuk melindungi diri dari 
musuhnya. Saat terancam bahaya landak akan mengembangkan durinya. Musuh akan 
terkena duri tersebut ketika menyerang landak. 


14 


Biologi - Paket2 


3. Cecak dan kadal memutuskan ekornya. Cecak dan kadal dapat memutuskan ujung 
ekornyauntukmengelabuimusuh.Jikaadapemangsamenyerang,keduahewantersebut 
segera memutuskan ekornya. Pada saat perhatian pemangsa tertuju pada ujung ekor 
yang bergerak-gerak, cecaka atau kadal akan melarikan diri menjauhipemangsanya. 


4. Kalajengking, lebah, dan kelabang mempunyai alat sengat. Sengat ini digunakanuntuk 
melukai musuh saat hewan tersebut diserang atau terancam bahaya. 


5. Bunglonmengubahwarnatubuhnya.Bunglonmampumengubahwarnatubuhnyasesuai 
dengan warna lingkungannya. Dengan demikian bunglon dapat menyamarkan dirinya 
sehingga dapat terhindar dari seranganpemangsa. 


6. Cumi-cumi mengeluarkan tinta hitam saat keadaan bahaya, seraya bergerak menjauh 
dengan tujuan melindungi diri daripemangsa. 


7. Memperoleh makanan yang sesuai pada berbagai jenis burung dan seranga. Paruh jenis 
unggasberbedadisesuaikandenganjenismakananyangdimakan,demikianjugadengan 
serangga memiliki tipe mulut berbeda sesuai dengan caramemakan 


b. Indikatorsoal 


Disajikan pernyataan contoh tentang seleksi alam, peserta didik dapat menjelaskan tentang 
proses seleksi alam tersebut 


Soal 


Keberadaan jumlah belalang berwarna hijau dan berwarna coklat di sawah pada awalnhya 
seimbang, setalah padi di panen ternyata berpengaruh pada jumlah belalang yang berwarna 
hijau jumlahnya semakin menurun. Hal ini disebabkan .... 

A. belalang berwarna hijau tidak dapat berkembang biak 

B. jumlahnya berkurang karena dimakan oleh pemangsa 

C. tidak dapat beradaptasi dengan lingkungansawah 

D. adanya pengaruh predasi antara sesamabelalang 


Kunci Jawaban : B 


Pembahasan 


Keberadaan populasi belalang hijau setelah padi di panen jumlahnya berkurangdiakibatkan 
karena tidak dapat beradaptasi warnya menyolok sehingga dapat di lihat dengan kelas oleh 
pemangsa, sementara belalang yang berwarna coklat warnya hamper sama dengan jerami 
sehingga tidak terlihat olehpemangsa. 


15 


Biologi - Paket2 


37. a. Indikatorsoal 


Disajikan pernyataan/diagram persilangan yang barkaitan dengan persilangan monohibrid 
dominan-resesig/intermedier,pesertadidikdapatmenentukanperbandingan/presentasedari F2 


Soal 


Perhatikandiagrampersilanganantarabungawarnamerah(MM )denganbungawarnaputih 
(mm)berikut! 


P, : MM >< mm 

(merah) (putih) 
Gamet : M >< m 
Fl : Mm(merah) 


Persentase genotip homozigot dominan pada F2 adalah.... 
A. 25% 

B. 50% 

C. 75% 

D. 100% 


Kunci Jawaban : A 


Pembahasan 
P, : MM >< mm 
(merah) (putih) 
Gamet : M >< m 
Fl : Mm (merah) 
p2 :Mm >< Mm 
Gamet :M,n M, m 
F2 > MM = 25% 
Mm = 50% 
mm = 25 % 


16 


Biologi - Paket2 


37. b. Indikatorsoal 
Disajikan pernyataan/data yang berkaitan dengan percobaan persilangan dihibrid dominasi 
penuhuntukmendapatkanvarietasunggul,pesertadidikdapatmenentukangenotipF2yang 
bersifat unggul 


Soal 


Disilangkan kacang kedelai biji besar, beumur pendek (BBPp) dengan kacang kedelai biji 
besar, berumur panjang (Bbpp) maka perbandingan fenotif pada keturunanya adalah .... 
A. biyi besar, umur panjang : biji besar umur pendek = 1 :1 

B. biyi besar, umur panjang : biji kecil, umur panjang = | :2 

C. byikecil, umur panjang : biji besar, umur pendek =2:1 

D. biyi besar, umur pendek : biji kecil, umur panjang =3:1 


Kunci Jawaban : A 


Pembahasan 
P: Biibesar .umurpendek X biji besar, umurpanjang 
(BBPp) x (Bbpp) 
Gamet : BP, Bp Xx Bp, bp 
Fl 
BP Bp 
Bp BBPp BBpp 
bp BbPp Bbpp 


Biji besar, umur panjang : biji besar; umurpendek 


50% : S50%=1:1 


38. Indikatorsoal 
Peserta didik dapat menjelaskan proses penerapan bioteknologi di bidang pangan/ kesehatan 


Soal 
Perhatikan contoh penerapan bioteknologi berikut 


Jagung resisten terhadap hamaserangga 
Pembuatan roti dan tempe darikedelai 
Pembuatan vaksin untuk kekebalantubuh 
Membuat minumann hasil fermentasiasam 


Kapas resisten hamaserangga 


NWF WN 


Enzim pemacu produksi susu padasapi 


Biologi - Paket2 


Penerapan bioteknologi dalam bidang pangan adalah .... 


A. 1 dan3 
B. 2 dan4 
C. 3dan5 
D. 4dan6 


Kunci Jawaban : 


Pembahasan 

Peran bioteknologi, khusunya pemanfaatan mikroba dalam bidang pangan, telah cukupluas 
dikenal masyarakat. Adapun manfaat bioteknologi dalam bidang pangan adalah sebagai 
berikut : 

1. Menghasilkanprodukmakananyangbergizitinggi.Contohnya:tempe,rotidannatade coco. 


2. Menghasilkan produk makanan dan minuman hasil fermentasi alkohol. Contohnya: 
tapai, bir danwine. 


3. Menghasilkan produk makanan dan minuman hasil fermentasi Asam. Contohnya: 
yoghurt, keju, sauerkraut dan pikel(acar). 


4. Menghasilkan produk bahan penyedap. Contohnya: tauco, kecap, terasi, dancuka. 


. Indikatorsoal 
Peserta didik dapat menentukan bahan kimia tertentu yang ditambahkan pada bahan makanan 


Soal 


Termasuk bahan kimia yang sering ditambahkan sebagai pewarna sintetis dalam pembuatan 
bahan makanan dalam jumlah besar adalah... 


A. tartrazin, brilliant blue FCF, karmoisin 

B. sakarim, siklamat,sorbitol 

C. beta karotin, natrium benzoat, ponceau 4R 
D._ sakarim, boraks, kalsiumpropionat 


Kunci Jawaban : A 


Pembahasan. 


Pewarna :Warnadapat memperbaiki dan memberikan daya tarik pada makanan. 
Penggunaan pewarna dalam bahan makanan dimulai pada akhir tahun 1800, yaitu pewarna 
tambahan berasal dari alam seperti kunyit, daun pandan, angkak, daun suji, coklat, wortel, 
dan karamel. Zat warna sintetik ditemukan oleh William Henry Perkins tahun 1856, zat 
pewarnainilebihstabildantersediadariberbagaiwarna.Zatwamasintetismulaidigunakan sejak 
tahun 1956 dan saat ini ada kurang lebih 90% zat warna buatan digunakan untuk industri 
makanan. Salah satu contohnya adalah tartrazin, yaitu pewarna makanan buatan yang 
mempunyai banyak macam pilihan warna, diantaranya Tartrazin CI 19140. Selain tartrazin 
ada pula pewarna buatan, seperti sunsetyellow FCF (jingga), karmoisin (Merah), brilliant 
blue FCF(biru). 


18 


Biologi - Paket2 


40. Indikatorsoal 
Mendeskripsikan bahan kimia adiktif dan obat psikotropika serta cara 
menghindarinya 
Soal 
Pengaruh psikis zat narkotika jenis ekstasi dosis tinggi terhadap tubuh adalah 


pandangan mata kabur, jalansempoyongan 
halusinasi, perasaan senang yangberlebihan 
kehilangan nafsu makan, banyak berkeringat 


UA w> 


D. rasa haus dan tenggorokan terasakering 


Kunci Jawaban : 


Pembahasan 


Ekstasi atau bahasa ilmiahnya adalah MDMA (3,4-Methylene 
dioxy metha amphetamine) adalah suatu jenis obat stimulan 
(beberapa kepustakaan menyebutkan juga bersifat halusinogen) 
yang merupakan derivat amfetamin yang banyak digunakan 
sebagai ‘party drugs’. Efek yang paling diinginkan adalah 
perasaan euforia sampai ekstase (senang yang sangat 
berlebihan). Obat ini juga menimbulkan efek meningkatnya 
kepercayaan diri, harga diri dan peningkatan libido. Pemakai 
ekstasi bisa tampil penuh percaya diri tanpa ada perasaan malu 
sedikit pun dan menjadi orang yang berbeda kepribadian dari 
sebelumnya. 


